Nikmat Keindahan Pulau Nusa Penida 


Saat jalan-jalan ke Bali dan sekitarnya, kamu tentu tak boleh melewatkan Nusa 
Penida! Area ini memiliki banyak sekali tempat wisata alam yang sudah terkenal 
di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Semua ini karena 
pemandangannya yang tiada duanya, baik di atas maupun bawah permukaan 
laut. 


Tiket LA 


Nah, supaya kamu tak perlu repot-repot merencanakan sendiri, pesan saja paket 
Tour Nusa lhari Imalam - snorkeling by Tiket Penida di tiket.com! Kami sudah 
siapkan itinerary ke lokasi-lokasi terbaik, seperti Atuh Beach, Diamond Beach, 
dan Angel Billabong. Selain itu, kamu juga akan diajak snorkeling untuk 
menikmati keindahan bawah air laut di sini! Fasilitas pun sudah disediakan, 
mulai dari tiket fast boat pulang pergi Sanur - Nusa Penida, tiket masuk tempat 
wisata, hingga penginapan! Kamu hanya tinggal menikmati saja! 


Rencana Perjalanan 


Hari 1 
07:15 WITA 


Meeting point/konfirmasi kehadiran di loket/stand boat maruti express (Pelabuhan Sanur), Jl. 
Hang Tuah, Timur Warung Mak Beng 


07:30 WITA 

Berangkat menuju Nusa Penida dengan Speedboat 

08:30 WITA 

Tiba di Pulau Nusa Penida 

08:45 WITA 

Snorkeling di 3 lokasi 

11:30 WITA 

Tiba di lokasi wisata pertama: Angel Billabong & Broken Beach 
12:30 WITA 


Diantar ke restoran untuk makan siang dan istirahat sejenak 


14:00 WITA 

Lanjut menuju Klingking Beach & Paluang Cliff 
16:00 WITA 

Tiba di Pantai Crystal Bay 

17:30 WITA 


Kembali ke villa yang sudah di tentukan oleh kami 
Hari 2 


06:40 WITA 

Driver kami siap menjemput di lobby villa 

07:20 WITA 

Tiba di pelabuhan untuk check in tiket fast boat 
07:30 WITA 

Kembali ke Pantai Sanur menggunakan speedboat 
08:40 WITA 


Tiba di pantai sanur, tur selesai 


